KOTA BARU 


ADU JELI GAET 
INVESTOR ASING 


PT Bumi Serpong Damai mulai membangun German Center di 
kawasan niaganya. Mampukah mendongkrak investasi Jerman 


ke Indonesia? 
ada masa mendatang, kota-kota baru 
P yang memposisikan diri sebagai kota 
indusin yang tersebardi Botabek harus 
bersaing ketat dengan kota mandiri seperti 
BSD dan Bintaro Jaya dalam menggaet in- 
vestor asing. Pasalnya, pihak pengembang 
kota mandiri seperti BSD pun kini tengah 
asyik membangun kawasan niaga yang akan 
menjadi salah satu andalan dalam menggaet 
investor asing untuk merelokasi industrinya 
ke kawasan ini 
Saat ini saja. sebuah gedung German Center 
dan Jerman Tecno Park (kawasan industri Jer- 
man) yang akan berfungsi sebagai sarana 
sekaligus tempat bagi relokasi industri Jer- 
man ke Indonesia tengah dibangun di kawa- 
san BSD. Menurut Walter Doering, menteri 


Deutsche Schule. 

Menurut penuturan Dirut PT Bumi Ser- 
pong Damai Budiarsa Sastrawinata, selain 
untuk menarik investor asing—khususnya 
Jerman—ke Indonesia, keberadaan German 
Center pun amat penting bagi BSD. Ini ter- 
utama dalam mengembangkan kawasan 
niagaterpadunya dan meningkatkan peluang 
kerja di kawasannya. 

Hingga kini sudah puluhan perusahaan 
asal Jerman telah menyetujui rencana relo- 
kasi industri mereka ke kawasan industri 
BSD. Di antaranya Merck (Jerman), Arnold 
Otto Meyer (Jerman) dan L Oreal (perancis). 
“Kami memang tak menutup kemungkinan 
bagi inyestordi luar Jerman untuk melakukan 
relokasi kekawasan industri ini,” ungkapnya. 


ekonomi negara bagian Ba- z 
den-Wuerttemberg Jerman, $ 
German Centerakan menja- $ 
di basis bagi perusahaan Jer- * 
man untuk merelokasikan 
industrinya ke Indonesia, 
“German Center akan meru- 
pakan sarana bagi perusaha- 
an kecil dan menengah Jer- 
man untuk memperkenalkan 
produksi, jasa dan melaku- 
kan relokasi di Indonesia,” 
tegasnya lagi 

Lebih lanjut Jochen Saut- 
ter, presdir German Center 
for Industry and Trade In- 
donesia, menjelaskan bahwa 
pembangunan German Cen- 
ter ini akan menelan inves 
tasi tak kurang dari US$32 
juta, Nanti, gedung German 
Center yang berdiri di atas Jahan seluas 1,5 
hektare akan memiliki tujuh lantai, Adapun 
dana pembangunannya akan berasal dari 
Landes Kredit Bank Baden-Wuertem- 
berg.” Kami perkirakan, sekitar akhir Okto- 
ber tahun depan bisa rampung,” katanya. 
Sebelumnya, pihak Jerman pun telah memu- 
lai pembangunan sekolah International 


PERESMIAN JERMAN CENTRE DI BSD 


kan negosiasi dengan beberapa peng saha 
yang berasal dari Malaysia, Jepang, Arnerika 
Serikat, Inggris, Perancis, Korea dan 5 
pura,” ujarnya. 

Sementara itu, kota-kota baru yang me- 
mang memposisikan dirinya sebagai kota 
industri pun tak luput dari upaya menggaet 
investor asing. Misalnya pihak pengelola 
Kota Lippo Cikarang yang tengah memba- 
ngun business parkalias kawasan komersial 
di wilayahnya. Pembangunan kawasan ko- 
mersial ini, seperti dituturkan Yuke Susilo- 
putra, direktur pemasaran PT Lippo Cika- 
rang, dimaksudkan untuk mengantisipasi 
perkembangan kota Lippo Cikarang sendiri. 

Pada pemasaran perdana, menurut Yuke, 
pihaknya telah berhasil menjual sembilan 
kapling senilai Rp8,5 miliar dari areaseluas 
dua hektare yang diperuntukkanbagikawa- 
san komersial. Padahal, harga yang ditawar- 
kan cukup tinggi yaitu sekitar Rp850 juta 
untuk kapling seluas 963 meter persegi dan 
Rp1,78 miliar untuk kapling seluas 2.019 
meter persegi. 

Nanti, tempat ini diharapkan dapat mem- 
berikan banyak keuntungan bagi Kota Lippo 
Cikarang sekaligus bagi kawasan industn 
Lippo Cikarang yang berada di dbmi 
Hingga kini tercatat tak kurang dan > : 
perusahaantelah menyatakan komitmenny: 
untuk mendirikan pabrik di kawasan Ban 
Bahkan, sekitar 250 perusahaan telah meng 
operasikan pabriknya dan memp Pa 
tak kurang dari 30.000 karyawan. S 

——— perusahaan yang W 
nyatakan minatnya TA 
mendirikan kantomya i 
ni adalah Bank Jntemasi® 
nal Indonesia. 

Sementa vitu, pihak pè 
ngelola Kota Cikarang pi 
ru lebih memilih mei tuk 
mitraasing langsung" ar 
menghadirkan Ine 
asing di dalam kawa” 
nya. Misalnya saja $ Sot: 
diungkapkan Is Masa 
yan, presdir h ept 
Industri Jababeka, 


an SÙ 
1 dengan e 
tungar S estment Pt 


Cikarang Inv Techa? 
Lid—anak usi d, pita 


luarnya. “Saat ini saja kami tengah melaku- 


imga- 


— Lebih jauh Budiarsa mengungkapkan, 
pihaknyaoptimistis bahwa kawasan industri 
BSD tahap I, yang memiliki luas tak kurang 
80 hektare, akan mampu memenuhi kebu- 
tuhan para investor asing, Pasalnya, selain 
menyediakan area industri, pihaknya pun 
telah melengkapi kebutuhan pendidikan dan 
perumahan bagi para investor asing dan ke- 


(GTC), sebuah perusahaan me 
rang (GTO), sel y Dp pT KU SE us 
Dan tak lama lagi, pihak : peli area S 

nandatangani pengikatan jual Pet repnolo®! 


86 WARTA EKONOMI No. 45/TH.VIIVS 1 MARET 1997 


Haa x Grup Napan pum boris | AR wah Hang KK p KPI 
N SATA h kawasan industri teru di da A hd 5 a - 
R va- On Napan ak Surya Karya Luhur pihak Grip dialami PT 1 H 
X N > an Irman un kawasan imduxtri n mA x | HM 
Marya e K Intem selu $ 100 hektare dengan INvesiasi sebenar weyane merta i 
} i k wu K n { SS ISO jutaatau sekitar Rp3MWmiliarlehin Rp60 miliar d hi ya man í 
à N eratat iunlah Menurut Dah Kusuma, direktur Grup Na N ag dipimpin B ad Wediadan | i “ 
` di kawasan Ki S Dapa pan, pambangunan KI itu dimaksudkan untuk Nda tam, ION H Si i 
e « NG GS R Rndgestone meongannsıpasi kebutuhan akan lahan industri Bank N hang 8 > > h B kI “ 
ta Indones Aa SR X Y maan yang makin meningkat. Di antaranya nasional Bank Raj è hi Rank Kredit A 
ae k yang ditempuh adalah industntelek tonik, kosmetik dan pruk Bank Prima Ekspress dan PT Fib 
k k kota baru untuk me berteknologi magi, Diharapkan, pada kuartal NAN ©, Im m N ae ini unan k ' i 
x sing ke kawasan indus- kenga tahun ini, pembangunan infrastuktur diperoleh sih r nam n là P | è Ni 
E donesia memang masih sudah bisa dìinwlai.m ASAINN NOTAR TONAR manan seb 
yi mereka untuk nelakukan Sas Na Sar Rp37 miliar dari pihak perbankan tuk 
“Pantat Mutiara merupakan provek 
pewBIA YAAN bagi proyek ini, “Dana percaya dengan miot recond yang bagus 


SERBUAN SINDIK ASI 


yang terkumpul tak kurang 
US$ 105 juta, ungkap Hi- 
dayat yang mantan ketua 
umum DPP REI itu, 
Adapun bank-bank pe- 
serta sindikasi lainya 
adalah Bank Panin, Exim, 
BDN, BCA, Royal Bank 


LOKAL DAN ASING 


yha Niaga 2 segera dilakukan 
pinjaman sindikasi, Demikian 
Mutiara akan diperluas dengan dana 


of Seotland, Indover Bank, 
Chinese Commersial 
Bank, Korea Leasing, Ta 
Chong Bank, Creditanstatt 


Bank, Chinatrust Bank. 
Duta Finance, Danamon 


memilih sebuah kue yang dijajakan 
teang, para kreditor pun menentukan 
berasa kriteria untuk ikut membiayai 
yek properu. Di antaranya, pe- 
haruslah yang berpengalaman di 

enya, produk propertinya layak dijual 


i udak menyebabkan kredit 
perusahaannya. Terbukti, meski 
n kredit bagi sektor properti makin 


ih proyek properti seperti pro- 
Jung perkantoran Graha Niaga 2 
a oa kan PT Grahaniapa Tatauta- 
“rantai Mutiara—milik PT Dharmala 

E kasih dilirik pihak perbankan 
eU diketahui pihak PT Grahaniaga 
| Ean mang tengah berencana mem 
ae a E Perkantoran Graha Niaga 2 
Kantnya e 1 belah gedung Graha Niaga 
liki a Graha Niaga 2 ini akan 
isih fr äidi luar lantai dasi Selain 
llima lantai basement yang 


a / 

"Bunuh IN uni 

ti i Uk area parkir dengar 
1 ark an 

: 4 1000 mobil 


"UK Ine 
bean. "MENUhI kebutul 


ke TAN 
ky ad k tersebut, menurut M, 
Hy, ea Grahaniaga Tamutama, 
Lid A Wuk Bank American Ex 
Ei pa ugal arrango, Hasil 
1 fegh sama dengan BI, 
bank d M berhasil merang 
memba “UT dalam dan Juar ne 


Derik, 
an Pinjaman sindikasi 


& 


, 
J 


ian dana bupi 


Finance, Staco Intematio- 


dan kredibel. Ditambah keunikan lokasinya 
di tepi pantai, hal itu merupakan 
tersendiri bagi bank untuk memberi keperea 
yaan dan mengucurkan kreditnya, "ungkap 
Sintawan Sinoywato, direktur Bank Media 
Hanya, berbeda dengan pihak PT GI 
yang memperoleh pinjaman bank asing dk 
ngan bunga rendah, pihak PT Taman Hara 
pan Indah lebih memilih pinjaman dari bank 
lokal, Seperu dituturkan Yahya Asikin, di 
rektur PT Tuman Harapan Indah, mengingat 
bahwa mayoritas produknya diminati kon 
sumen lokal, maka pihaknya lebih suka me 
milih pinjaman dalam bentuk rupiah. Nanti 
dana pinjaman berjangka waktu lima tahun 


mman 


nal, Bank Bali, Far East- 
em Bank, Baoodao Bank, 
Taichung Bank dan Bank 
Niaga, “Proses sindikasi 
itu terbilang sukses, de- 
ngan total penawaran 
US$219 juta atau dua kali 
lipat dari dana yang dibu 
tuhkan,” katanya lagi. 
Terlibatnya banyak 
bank asing dalam pem- 
berian pinjaman Itu, Me- 
nurut Hidayat, membuk- 
tikan adanya keperca- 
yaan lembaga keuangan 
internasional terhadap 
Investasi properti di In 
donesia, Terbukti, seki 
tar 80% duri total pinjaman bersuku bunga 
94% tersebut berasal dari tuar noperi dan 
sisanya berasal dari bank-bank domestik 
Sementwa tu, untuk memusurkan gedung 
perkantoran Graha Niaga 2 ini akan digunu 
kan sistem penjunlan sate iie yang kedung 
menjadi tren dewasa ini, Pihak PT Collio 
Jardine konsultan sala title manage 
ment-—ditunjuk sebagai ngan pemusuanyu 
galah satu keunggulan yang ditawarkan oleh 
pengelola Graha Niaga 2 uduluh kunlitus 
bangunan dun lokasinya yang sangat strute 
gis, Untuk membuat pedung yang indah 
sekaligus nyaumui, misalnya, pihak G'I 


HARAPAN INDAH 


PENANDATANGANAN PINJAMAN SINDIKASI UNTUK TAMAN 


SENDILATIUN tumi =e 
T Taman Harapan Indah 


Rp 80 000.000. 000x 
Artangars 


Under weiters 
RANA Ni 


dengan 219% ituakan dipunakan untuk mem 
blayal proyek reklamasi pantat soluns 40 
hektare serta pematangan tuwih di hlok Y, 
bapian dari pengembangan tahap L peru 
mahan Pantal Mutiara 

Seperti diketahui, untuk pembangunan 
tahap kedua perumahan Pantat Miti Au 
pihak THI membutuhkan dana tak kurung 
du Rp320 mi liur Duna ini nkan digunakan 
untuk membiayal reklumusidi Blak Y, pan 
bangunan tnfrasuuktui dan delupan menara 
upuntemen-—-dui kencan 10 upanamen 
yang dibangun di blok |a 


DAN GEMUK CHIUS HAM TU 


PRAWI 


WARTA HKONOMI No: Jä/TH: VUWI MARET 1907 87 


L ————.ut 


